TRANSKRIP KURSUS ONLINE TEKNOPLASMA GRATIS G032 

9 MEI 2018 

u AYO PAKAI GNU/LINUX” 

DOKUMEN TRANSKRIPINI BERLISENSI CC BY-SA3.0 

Dokumen ini dibuat dengan LibreOffice Writer berformat ODT di atas GNU/Linux 

Silabus: https://archive.org/download/mkoteknoplasma/ayo-pakai-gnu.odp 
Amanat: tolong sebar luaskan transkrip ini dan silabusnya ke seluruh Indonesia semampu Anda 


Pemateri: Ade Malsasa Akbar 
Transkrip dibuat oleh peserta kelas G031 
Web resmi: http://kursusteknoplasma.wordpress.com 





Ade Malsasa Akbar, [09.05.18 16:28] 

Baik, sudah waktunya. Mari dimulai. 

Ade Malsasa Akbar, [09.05.18 16:28] 
Bismillahirrahmanirrahim. 

Ade Malsasa Akbar, [09.05.18 16:29] 
Assalamu'alaykum warahmatullahi wabarakatuh. 


Ade Malsasa Akbar, [09.05.18 16:29] 

Saya mulai kursus G032 hari ini Rabu, 9 Mei 2018 dengan judul Ayo Pakai GNU/Linux. 


Ade Malsasa Akbar, [09.05.18 16:29] 

Saya lisensikan seluruh kursus ini sebagai CC BY-SA 3.0 https://creativecommons.org/licenses/bv- 
sa/3.0/ . 

Aidil F.M, [09.05.18 16:29] 
saya 

Ade Malsasa Akbar, [09.05.18 16:30] 

Baik, sebelum masuk ke materi, saya mau sedikit memperkenalkan Teknoplasma. 

Ade Malsasa Akbar, [09.05.18 16:30] 

Kepada semua peserta yang hadir @cukuptauaja @Unknown404xyz @sarimisidua @kroziqin 
@LaksanaAlchemist @Rianti06 @As3mbus dan lain-lain, tolong bantu saya menyebarkan info ini: 

Ade Malsasa Akbar, [09.05.18 16:30] 

[Forwarded from Kursus Online Teknoplasma (Ade Malsasa Akbar)] 

Cara Pendaharan Kursus Teknoplasma Mei 2018 

https://kursusteknoplasma.wordpress.com/2018/04/30/mei-2Q18-cara-pendaftaran-kursus-online- 

teknoplasma/ 

Kursus GNU/Linux ini untuk pemula. Tanggal & hari kursus dipilih oleh Anda. Silakan PM bila 
Anda punya pertanyaan. 

Sarimie, [09.05.18 16:31] 

oke pak. nanti saya bantu share d fb 

Ade Malsasa Akbar, [09.05.18 16:31] 

Kursus Teknoplasma ini mengadakan bimbingan online untuk materi GNU/Linux tingkat pemula 
mulai nol, dikhususkan untuk orang yang baru bermigrasi dari Windows. 

Aidil F.M, [09.05.18 16:31] 

[In reply to Ade Malsasa Akbar] 
siap kang @Malsasa 

Ade Malsasa Akbar, [09.05.18 16:31] 

Mengenai rincian materinya, biayanya, termasuk ebook-ebook silabusnya, semua ada di link di atas. 


Ade Malsasa Akbar, [09.05.18 16:32] 







Saya benar-benar ingin diri saya bermanfaat bagi masyarakat Indonesia terutama sekali untuk 
mereka yang butuh bimbingan GNU/Linux tapi sulit mencari tempat belajar. 

Ade Malsasa Akbar, [09.05.18 16:32] 

Terima kasih untuk semua peserta yang sudah membantu! 

Ade Malsasa Akbar, [09.05.18 16:33] 

Baik, di luar itu, Anda yang baru-baru hadir bisa berlangganan info kursus selanjutnya di Telegram 
Teknoplasma https://t.me/joinchat/AAAAAERAHjOdlxoG GlOUw . 

Ade Malsasa Akbar, [09.05.18 16:33] 

Silakan klik dan join pada link di atas untuk berlangganan. Plus, Anda bisa berhenti langganan 
kapan saja dengan tombol Unsubscribe di sana. 

Ade Malsasa Akbar, [09.05.18 16:33] 

Baik, selesai perkenalan. 

Ade Malsasa Akbar, [09.05.18 16:33] 

Sekarang masuk ke materi. 


Ade Malsasa Akbar, [09.05.18 16:33] 
Bukalah silabus Anda: 


Ade Malsasa Akbar, [09.05.18 16:34] 


rilc EtM v«v Injw (oraiK SHt StdcShw Tooh Wndow MHp 

0-b-H- III B- ■•sB. 

*"■*« * Normal Ou.imo Notti Handoul SHdoSortor 


■Beu ii-ii b- 


Ayo Pakai GNU/Linux 


Ade MalsasaAkbar 

teknoloid@gmail.com 

13 Februari 2018 

CC BY-SA 3.0 


11« 1 

t 6.86/6.41 lB 0.00 <0.01 

_1_lL 

( SMtlCS OotaJt + 1-♦ 47N 

••>■ 'Oa«i "|e> B * ■ 

1 1) ■ 1 1 - 0 C 1 » 16:34:12 

■ ■ ' Wtdn«dav.Moy9,20l8 


Ade Malsasa Akbar, [09.05.18 16:34] 

Peserta yang belum punya silabus silakan mengunduh di website di mana Anda dapat link ke grup 
G032 ini. Jangan pernah luput mengunduh silabus di setiap kursus. 

Ade Malsasa Akbar, [09.05.18 16:35] 

Baik, sebelum berlanjut, saya mau tanya: 

Ade Malsasa Akbar, [09.05.18 16:35] 

Apa yang Anda pikirkan tentang materi G032 ini? 

Ade Malsasa Akbar, [09.05.18 16:35] 

Silakan peserta menjawab. 


Aidil F.M, [09.05.18 16:36] 





















materi tentang bagaimana mengajak orang untuk menggunakan GNU/linux 
Asem Bused, [09.05.18 16:36] 

kepo sih kalo saya. juga sama dengan jawaban @cukuptauaja 
Khoirul Roziqin, [09.05.18 16:36] 

pengenal GNU/Linux dan perbedaan dengan Wlndows. Juga cara menyebarkan GNU/Linux. 


Ade Malsasa Akbar, [09.05.18 16:37] 
Baik. Itu jawaban Anda? 

Ade Malsasa Akbar, [09.05.18 16:37] 
Jawaban Anda baik semua. 


Ade Malsasa Akbar, [09.05.18 16:37] 

Jawaban saya: ini materi terpendek dalam perjalanan Teknoplasma. 



Hanya 5 halaman 

Khoirul Roziqin, [09.05.18 16:38] 

eh iya ya. dikit slide nya, yang sebelum-sebelumnya banyak. 

Ade Malsasa Akbar, [09.05.18 16:38] 

Baik, sebelum beranjak, saya jelaskan satu hal yang sangat penting: 

Ade Malsasa Akbar, [09.05.18 16:38] 

Bahwa Anda dan saya yang mengajak orang lain memakai GNU/Linux adalah berbuat tiada lain 
kecuali kebaikan. 


Ade Malsasa Akbar, [09.05.18 16:38] 


























Kebaikan ini bukan fanatisisme. 


Ade Malsasa Akbar, [09.05.18 16:39] 

Jadi ketika ada orang menuduh Anda "kamu fanatis" Anda perlu meluruskan dia bahwa ini bukan 
fanatisisme. 

Rianti kinasih, [09.05.18 16:39] 

[In reply to Ade Malsasa Akbar] 


Aidil F.M, [09.05.18 16:39] 

[In reply to Ade Malsasa Akbar] 
siapp.. 

Rianti kinasih, [09.05.18 16:40] 

[In reply to Ade Malsasa Akbar] 
oke siap 

Ade Malsasa Akbar, [09.05.18 16:40] 

Dan kita juga begitu, kita berniat memakai GNU/Linux bukan karena fanatisisme, tetapi karena 
inilah hak kita yang sepatutnya kita terima & hak orang lain yang sepatutnya mereka terima. Hak 
inilah yang tidak ditunaikan (secara sengaja) oleh Windows. 

Ade Malsasa Akbar, [09.05.18 16:40] 

Lihat garis bawahnya: Hak inilah yang tidak ditunaikan (secara sengaja) oleh Windows. 

Ade Malsasa Akbar, [09.05.18 16:40] 

Selama ini, saya ngerti kok, tidak ada satu pun orang yang mengatakan hal ini kepada Anda. 

Aidil F.M, [09.05.18 16:41] 

[In reply to Ade Malsasa Akbar] 
oke siap. 

Ade Malsasa Akbar, [09.05.18 16:41] 

Karena semua orang yang menyebarkan GNU/Linux yang di Indonesia ini, menamakan diri mereka 
"Open Source", yang artinya adalah "saya tidak peduli hak pengguna, yang penting bisa melihat 
source code". 

Ade Malsasa Akbar, [09.05.18 16:42] 

Karena itu banyak di antara mereka (dan sebagian dari kita), mengatakan, "kamu pembajak, kamu 
pembajak" sebagai dalil agar orang lain memakai GNU/Linux. Di kursus sebelumnya saya sudah 
bilang itu salah dan itu fitnah. 

Kok bisa mereka jatuh ke dalam kesalahan itu? 

Ya, karena mereka sedari pangkal awalnya sudah menganggap "hak-hak pengguna itu tidak perlu, 
tidak usah dipedulikan". 

Ade Malsasa Akbar, [09.05.18 16:43] 

Maka kursus G032 ini meluruskan itu dengan menegaskan bahwa ajakan memakai GNU/Linux itu 
intinya ialah menunaikan hak diri kita sendiri dan hak masyarakat, yang hak itu tidak ditunaikan 
oleh Windows. 


Ade Malsasa Akbar, [09.05.18 16:43] 

Semua peserta bisa memahami penjelasan ini? 

Khoirul Roziqin, [09.05.18 16:43] 
saya paham 

Ade Malsasa Akbar, [09.05.18 16:43] 

Baik, cukup. 

Ade Malsasa Akbar, [09.05.18 16:43] 
Sekarang bukalah halaman 1: 

Ade Malsasa Akbar, [09.05.18 16:44] 
HALAMAN 1: 

Ade Malsasa Akbar, [09.05.18 16:44] 


Ayo Pakai GNU/Linux 


Ade Malsasa Akbar 

teknoloid@gmail.com 

13 Februari 2018 

CC BY-SA 3.0 


HALAMAN 1 

Ade Malsasa Akbar, [09.05.18 16:44] 

Buat peserta-peserta yang baru pertama kali datang: 

Ade Malsasa Akbar, [09.05.18 16:45] 

Lihat bagian CC BY-SA 3.0 di situ: itu artinya saya (penulisnya) sudah mengizinkan Anda 
menggandakan, memperbanyak, menyebar, mengedit, memperjualbelikan, memfotokopi silabus ini. 
Artinya, CC BY-SAitu izin yang merdeka untuk Anda. 

Ade Malsasa Akbar, [09.05.18 16:45] 

CC BY-SA adalah kebalikan dari lisensi buku-buku cetak yang Anda beli di Gramedia dll. biasanya. 
Buku-buku itu melarang Anda memfotokopi, buku saya mengizinkannya. 

Ade Malsasa Akbar, [09.05.18 16:45] 

Baik. 

Ade Malsasa Akbar, [09.05.18 16:46] 

Sebelum lanjut, buat Anda yang belum dapat transkrip (rekaman) kursus G031 yang kemarin Ayo 
Pakai LibreOffice, silakan unduh di alamat: 

https://kursusteknoplasma.wordpress.com/2018/05/08/unduh-transkrip-kursus-g031-avo-pakai- 

libreoffice/. 





Aidil F.M, [09.05.18 16:47] 

maff kang @Malsasa mau tanya, untuk format ini CC BY-SA, apakah ada bisa kita temukan di 
buku buku yang kita download misalnya..?? 


Ade Malsasa Akbar, [09.05.18 16:47] 

[In reply to Aidil F.M] 

Pertanyaan bagus. Nanti saya jawab setelah materi. Ingatkan saya kalau saya lupa. 

Ade Malsasa Akbar, [09.05.18 16:47] 

Baik, masuk ke materi utama: 


Ade Malsasa Akbar, [09.05.18 16:47] 
Bukalah halaman 2: 

Ade Malsasa Akbar, [09.05.18 16:48] 
HALAMAN 2: 

Ade Malsasa Akbar, [09.05.18 16:48] 


Hak Pengguna 


Hak Anda 

Praktik Anda 

GNU/Linux 


Menggandakan 
sotlware & minta 
salinan sottware 

Ya 

Ya, boleh 


Memperjualbelika 
n & menyewakan 
salinannya 

Ya 

Ya, boleh 


Mengubah 
sottware & 
mendistribusikann 
ya 

Ya 

Ya, boleh 


Memperoleh 
source code 

Ya 

Ya, boleh 


Wewenang 
sepenuhnya atas 
sottware 

Ya 

Ya, boleh 



2 


HALAMAN 2 

Ade Malsasa Akbar, [09.05.18 16:48] 

Saya minta peserta semuanya membaca sendiri. 

Ade Malsasa Akbar, [09.05.18 16:48] 

Lalu tulis komentar Anda di sini. Apa pun yang Anda pikirkan, katakan di sini. 

Ade Malsasa Akbar, [09.05.18 16:48] 

Saya tunggu. 

Aidil F.M, [09.05.18 16:50] 

menggunakan GNU/linux = yes menggunakan windows = no 
Khoirul Roziqin, [09.05.18 16:51] 

Hak-hak pengguna ditunaikan GNU/Linux, kebabkannya di Windows hak pengguna dibatasi. 


Ade Malsasa Akbar, [09.05.18 16:51] 
[In reply to Aidil F.M] 

Satu pendapat. 










Ade Malsasa Akbar, [09.05.18 16:51] 
[In reply to Khoirul Roziqin] 

Dua pendapat. 


Ade Malsasa Akbar, [09.05.18 16:51] 

Terus, peserta lain silakan berpendapat juga. 

Asem Bused, [09.05.18 16:52] 
windows kebanyakan aturan-©- 

Ade Malsasa Akbar, [09.05.18 16:53] 

[In reply to Asem Bused] 

Tega pendapat. Ya, cukup. 


Ade Malsasa Akbar, [09.05.18 16:53] 
[Forwarded from Ade Malsasa Akbar] 


Hak Pengguna 


Hak Anda 

Praktik Anda 

GNU/Linux 


Menggandakan 
sottware & minta 
salinan sottware 

Ya 

Ya, boleh 


Memperjualbelika 
n & menyewakan 
salinannya 

Ya 

Ya, boleh 


Mengubah 
sottware & 
mendistribusikann 
ya 

Ya 

Ya, boleh 


Memperoleh 
source code 

Ya 

Ya, boleh 


Wewenang 
sepenuhnya atas 
sottware 

Ya 

Ya, boleh 

c> 


2 


HALAMAN 2 

Ade Malsasa Akbar, [09.05.18 16:54] 

Di dalam melihat tabel ini, Anda akan mempunyai berbagai macam pendapat, di antaranya seperti 3 
pendapat Anda di atas, dan yang lainnya seperti ini: 

Ade Malsasa Akbar, [09.05.18 16:54] 

ooo, pantesan semua pengguna Windows jatuh pada pelanggaran lisensi, karena *semua* aktivitas 
manusiawi pengguna dilarang. 

Ade Malsasa Akbar, [09.05.18 16:54] 

Perhatikan, semua, bukan hanya sebagian, tapi semua. 

Ade Malsasa Akbar, [09.05.18 16:55] 

Yang tertulis di kolom Hak Anda ialah hak-hak fundamental yang mewakili seluruh amal perbuatan 
manusia terhadap OS. 

Ade Malsasa Akbar, [09.05.18 16:55] 

Anda mau bicara soal melompati aktivasi & menghilangkan masa trial? Itu masuk ke hak 
Mengubah. 


Ade Malsasa Akbar, [09.05.18 16:56] 










Anda mau bicara soal mempergunakan OS sesuai kehendak Anda, itu masuk hak Wewenang. 


Ade Malsasa Akbar, [09.05.18 16:56] 

Anda mau bicara soal jasa instal ulang berbayar? Itu masuk ke hak Memperjualbelikan. 

Ade Malsasa Akbar, [09.05.18 16:56] 

Anda bisa melihatnya? 

Ade Malsasa Akbar, [09.05.18 16:56] 

Itulah yang saya maksud dengan hak. 

Ade Malsasa Akbar, [09.05.18 16:56] 

Hak yang sepatutnya Anda terima dan Anda praktikkan. 

Ade Malsasa Akbar, [09.05.18 16:57] 

[Forwarded from Ade Malsasa Akbar] 


Hak Pengguna 


Hak Anda 

Praktik Anda 

GNU/Linux 


Menggandakan 
sottware & minta 
salinan sottware 

Ya 

Ya, boleh 


Memperjualbelika 
n & menyewakan 
salinannya 

Ya 

Ya, boleh 


Mengubah 
software & 
mendistribusikann 
ya 

Ya 

Ya, boleh 


Memperoleh 
source code 

Ya 

Ya, boleh 


Wewenang 
sepenuhnya atas 
sottware 

Ya 

Ya, boleh 

— 


2 


HALAMAN 2 

Ade Malsasa Akbar, [09.05.18 16:57] 

Bila Anda mengajak orang lain memakai Windows, sampaikan tabel ini kepadanya agar dia 
mengerti. 

Ade Malsasa Akbar, [09.05.18 16:57] 

Dan pendapat lain selain di atas, yang juga benar ialah: 

Ade Malsasa Akbar, [09.05.18 16:58] 

bahwa bukan pengguna Windows yang menzalimi pengembangnya, melainkan pengembang itulah 
(Microsoh) yang menzalimi pengguna 

Ade Malsasa Akbar, [09.05.18 16:58] 

Para peserta paham kata-kata saya? 

Aidil F.M, [09.05.18 16:58] 
paham kang 

Khoirul Roziqin, [09.05.18 16:58] 
saya paham mas 


Ade Malsasa Akbar, [09.05.18 16:59] 








Saya tahu Anda sering mendengar orang mengkriminalkan Anda atau orang lain dengan maksud 
bahwa Andalah (pengguna) yang menzalimi Microsoft, Anda yang harus berhenti (tobat) dari 
menggandakan software, kalau tidak berhenti berarti Anda "pembajak" yang kriminal. Seperti itu 
ucapannya mereka. 

Ade Malsasa Akbar, [09.05.18 17:00] 

Sekarang saya sedang membantah ucapan itu dengan menyatakan: 

kalau Microsoft maunya software mereka tidak digandakan, seharusnya mereka tidak 
memublikasikannya 

namun kalau mereka publikasikan dan melarang penggandaan, maka itu menzalimi pengguna 
karena manusia tidak mungkin tidak menggandakan software 

Ade Malsasa Akbar, [09.05.18 17:00] 

Anda paham poin saya? Bahwa manusia (makhluk sosial) tidak mungkin tidak menggandakan 
software. 

Ade Malsasa Akbar, [09.05.18 17:01] 

Kalau Microsoft menjual software-nya secara proprietary (nonfree), yaitu menghilangkan hak Anda 
menggandakan, maka mereka yang membuat Anda melanggar, sebab Anda tidak mungkin tidak 
menggandakan. Kalau Microsoft tahu itu, mestinya Windows dijual secara free (merdeka), yaitu 
tetap berbayar OK tapi pengguna memperoleh hak menggandakan, 

Aidil F.M, [09.05.18 17:01] 
saya ijin rehat dulu kang 

Ade Malsasa Akbar, [09.05.18 17:01] 

Sekali lagi, peserta paham penjelasan di atas? 

Adi Purnomo, [09.05.18 17:01] 
paham 

Sarimie, [09.05.18 17:01] 

paham pak. seharusnya kalo sudah beli, sudah jadi milik kita seutuhnya 

Ade Malsasa Akbar, [09.05.18 17:01] 

[In reply to Sarimie] 

Anda cerdas. 

Ade Malsasa Akbar, [09.05.18 17:02] 

Pada kenyataannya, yang dinamakan proprietary software, mereka semuanya (kecuali sedikit sekali) 
melarang penggandaan walaupun Anda sudah membelinya. 

Ade Malsasa Akbar, [09.05.18 17:03] 

Maknanya dalam bahasa Anda, mereka melarang kalian bergotong-royong, mereka melarang kalian 
bersedekah. 

Ade Malsasa Akbar, [09.05.18 17:03] 

Oleh karena itu, kalau Anda memakai Windows, Andalah yang jadi korban, Anda yang dizalimi. 
Katakan itu kepada orang yang kita ajak memakai GNU/Linux. 




Ade Malsasa Akbar, [09.05.18 17:03] 
Kenapa? 

Ade Malsasa Akbar, [09.05.18 17:03] 
Perlihatkan lagi tabelnya: 


Ade Malsasa Akbar, [09.05.18 17:03] 
[Forwarded from Ade Malsasa Akbar] 


Hak Pengguna 


Hak Anda 

Praktik Anda 

GNU/Linux 


Menggandakan 
sottware & minta 
salinan sottware 

Ya 

Ya, boleh 


Memperjualbelika 
n & menyewakan 
salinannya 

Ya 

Ya, boleh 


Mengubah 
sottware & 
mendistribusikann 
ya 

Ya 

Ya, boleh 


Memperoleh 
source code 

Ya 

Ya, boleh 


Wewenang 
sepenuhnya atas 
sottware 

Ya 

Ya, boleh 

— 


2 


HALAMAN 2 

Ade Malsasa Akbar, [09.05.18 17:03] 

Jawabannya: karena hak-hak Anda dihilangkan. 

Ade Malsasa Akbar, [09.05.18 17:03] 

Itu poinnya di situ. 

Ade Malsasa Akbar, [09.05.18 17:04] 

Saya senang kalau peserta itu minta buktinya. 

Ade Malsasa Akbar, [09.05.18 17:04] 

Saya kasih buktinya: 

https://www.microsoft.com/en-us/Useterms/Retail/Windows/10/UseTerms Retail Windows 10 En 

glish.htm <— ini lisensi Windows 

Ade Malsasa Akbar, [09.05.18 17:05] 

Anda bisa membaca bagian yang mana saja tapi terutama pada bagian Restrictions. 

Ade Malsasa Akbar, [09.05.18 17:05] 

Di situ mereka dengan terang-terangan mengotomatiskan Anda untuk menghilangkan hak-hak Anda 
sendiri. 

Ade Malsasa Akbar, [09.05.18 17:05] 

Stop di sini. 

Ade Malsasa Akbar, [09.05.18 17:05] 

Para peserta sekalian mengerti penjelasan saya? 

Adi Purnomo, [09.05.18 17:06] 
faham pak 









Asem Bused, [09.05.18 17:07] 
paham 


Adam L, [09.05.18 17:07] 
mengerti pak 

Ade Malsasa Akbar, [09.05.18 17:08] 

Baik, supaya di halaman pertama ini semuanya paham bahwa ini bukanlah fanatisisme sama sekali 
dan bahwa yang kita maukan murni kebaikan untuk semua orang. 

Ade Malsasa Akbar, [09.05.18 17:09] 

Sekarang, lalu bagaimana dengan GNU/Linux? Apakah GNU/Linux itu seperti Windows? Apakah 
GNU/Linux itu proprietary (nonfree)? 


Ade Malsasa Akbar, [09.05.18 17:09] 

Jawabannya: GNU/Linux adalah free software (perangkat lunak bebas). 

Ade Malsasa Akbar, [09.05.18 17:09] 

Free software adalah lawan dari proprietary software. 

Ade Malsasa Akbar, [09.05.18 17:09] 

Free software adalah lawan dari nonfree software. 

Ade Malsasa Akbar, [09.05.18 17:09] 

Proprietary = nonfree (penggunanya yang tidak merdeka). 

Ade Malsasa Akbar, [09.05.18 17:10] 

Pemakaian istilah-istilah ini adalah cara menggolongkan software. 

Ade Malsasa Akbar, [09.05.18 17:10] 

Ada software yang menunaikan hak pengguna, ada yang tidak. 

Ade Malsasa Akbar, [09.05.18 17:10] 

Yang menunaikan hak pengguna itu disebut free (bebas), yang tidak itu yang nonfree (tidak bebas). 

Ade Malsasa Akbar, [09.05.18 17:10] 

Lalu bagaimana perbedaannya? 

Ade Malsasa Akbar, [09.05.18 17:11] 

Bedanya, golongan free software itu sangat sederhana, sedangkan golongan nonfree itu sangat 
rumit. 

Ade Malsasa Akbar, [09.05.18 17:11] 

Free software itu ada sangat banyak macamnya, tetapi inti hak penggunanya sama persis: setiap 
pengguna merdeka sepenuhnya terhadap software. 

Ade Malsasa Akbar, [09.05.18 17:12] 

Seperti kata Kang @sarimisidua di atas: Anda beli/dapat software, ya Anda "memiliki sepenuhnya" 
software itu. 

Ade Malsasa Akbar, [09.05.18 17:13] 


Adapun nonfree software sebaliknya, juga sangat banyak macamnya, tetapi semuanya saling 
berbeda-beda dalam memberikan hak ke pengguna. Yang jelas, setiap nonfree software sudah pasti 
tidak memberikan hak sepenuhnya (yang semestinya diberikan) kepada pengguna. 


Ade Malsasa Akbar, [09.05.18 17:14] 

GNU/Linux boleh digandakan, boleh digunakan untuk keperluan apa pun semau pengguna, boleh 
diperjualbelikan, boleh dipersewakan, boleh dibaca kode programnya, boleh diubah kode 
programnya. Lengkap. 

Ade Malsasa Akbar, [09.05.18 17:14] 

Dengan bahasa Anda, artinya, GNU/Linux itulah "Windows" yang Anda impikan dari hidup sehari- 
hari Anda. 

Ade Malsasa Akbar, [09.05.18 17:15] 

Karena Windows dari Microsoft tidak memberikan hak itu, melainkan hanya GNU/Linux. 

Ade Malsasa Akbar, [09.05.18 17:15] 

Stop di sini. 

Ade Malsasa Akbar, [09.05.18 17:15] 

Peserta semuanya paham penjelasan di atas? 

Adi Purnomo, [09.05.18 17:16] 
saya paham pak 

Khoirul Roziqin, [09.05.18 17:16] 
saya paham mas 

Ade Malsasa Akbar, [09.05.18 17:17] 

Baik. 

Ade Malsasa Akbar, [09.05.18 17:17] 

Sampai di sini peserta punya pertanyaan? 

GunantO, [09.05.18 17:18] 

[In reply to Ade Malsasa Akbar] 

Ini sangat menarik, apa ini artinya penjualan terbatas/berbatas hak ya? 

Ade Malsasa Akbar, [09.05.18 17:19] 

[In reply to GunantO] 

Microsoft menjual software kepada pengguna dengan menghilangkan hak wewenang pengguna atas 
software yang dibeli. 

Ade Malsasa Akbar, [09.05.18 17:19] 

Penjualan macam itu disebut "proprietary". 

GunantO, [09.05.18 17:19] 
o begitu. 

Ade Malsasa Akbar, [09.05.18 17:19] 

Itulah yang menzalimi pengguna, yang merugikan masyarakat. 






GunantO, [09.05.18 17:19] 

Tapi mengapa windows sepertinya dibiarkan dibajak? 

Khoirul Roziqin, [09.05.18 17:19] 

Tujuan pengembang proprietary ini apa ya mas? Saya masih menggunakan beberapa propretary 
software utamanya yang gratisware/freeware dengan alasan mudah dan banyak orang yang 
memakainya. 


Ade Malsasa Akbar, [09.05.18 17:20] 

Seandainya Microsoft menjual software dengan menunaikan hak wewenang (secara sempurna) 
kepada pengguna, maka itu tidak menzalimi pengguna, sebaliknya justru menguntungkan 
masyarakat. 

Ade Malsasa Akbar, [09.05.18 17:20] 

Penjualan macam itu disebut "free" (merdeka). 

Ade Malsasa Akbar, [09.05.18 17:21] 

[In reply to GunantO] 

Seperti kursus sebelumnya, istilah "dibajak" adalah bohong dan fitnah, istilah ini adalah agen 
pemecah belah masyarakat yang disebarkan oleh Microsoft (dan teman-temannya). 

Ade Malsasa Akbar, [09.05.18 17:21] 

[In reply to Khoirul Roziqin] 

Tujuannya hanya 1: mengambil wewenang yang bukan haknya (wewenang Anda) pada komputer 
yang bukan miliknya (komputer Anda). 

Ade Malsasa Akbar, [09.05.18 17:21] 

Ujung akhirnya yang berwenang terhadap software Anda & komputer Anda itu bukan Anda, tapi si 
pengembang proprietary. 

Ade Malsasa Akbar, [09.05.18 17:22] 

Peserta semua paham? 

Ade Malsasa Akbar, [09.05.18 17:22] 

[Forwarded from Ade Malsasa Akbar] 


Hak Pengguna 


Hak Anda 

Praktik Anda 

GNU/Linux 


Menggandakan 
sottware & minta 
salinan sottware 

Ya 

Ya, boleh 


Memperjualbelika 
n & menyewakan 
salinannya 

Ya 

Ya, boleh 


Mengubah 
sottware & 
mendistribusikann 
ya 

Ya 

Ya, boleh 


Memperoleh 
source code 

Ya 

Ya, boleh 


Wewenang 
sepenuhnya atas 
sottware 

Ya 

Ya, boleh 

b 


2 


HALAMAN 2 


Ade Malsasa Akbar, [09.05.18 17:22] 
Kembali kepada materi. 









Ade Malsasa Akbar, [09.05.18 17:22] 

Sekarang saya bahas satu sisi penting yang akrab dengan Anda sekalian: 


Ade Malsasa Akbar, [09.05.18 17:23] 

yaitu: prinsip moral Anda untuk tidak melanggar perjanjian (tidak berbuat kezaliman terhadap orang 
lain) 

Ade Malsasa Akbar, [09.05.18 17:23] 

Ini yang sering dijadikan dalil oleh pembicara GNU/Linux yang banyak mereka jatuh pada 
kesalahan ketika membicarakannya. 

Ade Malsasa Akbar, [09.05.18 17:23] 

Sekarang saya tanya: dengan kenyataan tabel di atas, bagaimana caranya Anda tidak melanggar 
lisensi Windows sedikit pun? 

Ade Malsasa Akbar, [09.05.18 17:24] 

Tolong peserta menjawabnya. Silakan. 

Khoirul Roziqin, [09.05.18 17:24] 

[In reply to Ade Malsasa Akbar] 
oh begitu, baik mas saya paham. 

Khoirul Roziqin, [09.05.18 17:24] 

[In reply to Ade Malsasa Akbar] 
memakainya hanya untuk diri sendiri. 

Ade Malsasa Akbar, [09.05.18 17:25] 

[In reply to Khoirul Roziqin] 

Ya, satu jawaban. Ada jawaban lain? 

Khoirul Roziqin, [09.05.18 17:25] 
tidak bisa minta diajari pengoperasiannya. 

Ade Malsasa Akbar, [09.05.18 17:27] 

Baik, karena sudah waktu maghrib, kita istirahat maghrib dulu, peserta yang mau jawab silakan 
jawab. Nanti setelah maghrib saya lanjutkan. 

Ade Malsasa Akbar, [09.05.18 17:27] 

Istirahat dimulai. 

Sarimie, [09.05.18 17:29] 
baik pak. 

Asem Bused, [09.05.18 17:31] 

memakai sendiri. dan menjadi konsumen penuh sebuah software. 

Ade Malsasa Akbar, [09.05.18 17:52] 

[In reply to Asem Bused] 

Ya, jawaban kedua. 


Ade Malsasa Akbar, [09.05.18 17:52] 



Baik, peserta semuanya sudah online kembali? 


Sarimie, [09.05.18 17:53] 
sudah pak 

Ade Malsasa Akbar, [09.05.18 17:53] 

Absen lagi: Anda yang online acungkan tangan. 

Sarimie, [09.05.18 17:54] 
b pak 

Khoirul Roziqin, [09.05.18 17:56] 

$ 


Khalif A1 Muzzammil, [09.05.18 18:00] 

4 


Romi Tandi Linok, [09.05.18 18:00] 

b 

Leni, [09.05.18 18:01] 

b 

Asem Bused, [09.05.18 18:01] 

6 

Adam L, [09.05.18 18:03] 

4 

Adam L, [09.05.18 18:05] 

jika dilihat dari tabel yang pak ade jabarkan , rasanya hampir mustahil pengguna windows tidak 
melanggar lisensi windows , karena dalam penggunaan windows sering kali penguna melakukan 
modifikasi config dan registry , yang berarti secara tidak langsung sudah merubah software 

Nabil, [09.05.18 18:05] 

ĕ 


Ade Malsasa Akbar, [09.05.18 18:05] 
Baik, bagus sekali. Mari lanjut. 

Ade Malsasa Akbar, [09.05.18 18:05] 
[In reply to Adam L] 

Anda cerdas. 


Ade Malsasa Akbar, [09.05.18 18:06] 

[In reply to Adam L] 

Yang perlu dikomentari cuma bagian config dan registry, itu bukan mengubah software. Yang 
mengubah itu yang seperti "crack", yaitu mengubah kode binary Windows. 

Ade Malsasa Akbar, [09.05.18 18:06] 

[Forwarded from Ade Malsasa Akbar] 




Hak Pengguna 


Hak Anda 

Praktik Anda 

GNU/Linux 


Menggandakan 
sottware & minta 
salinan sottware 

Ya 

Ya, boleh 


Memperjualbelika 
n & menyewakan 
salinannya 

Ya 

Ya, boleh 


Mengubah 
software & 
mendistribusikann 
ya 

Ya 

Ya, boleh 


Memperoleh 
source code 

Ya 

Ya, boleh 


Wewenang 
sepenuhnya atas 
sottware 

Ya 

Ya, boleh 

— 


2 


HALAMAN 2 

Ade Malsasa Akbar, [09.05.18 18:06] 

[Forwarded from Ade Malsasa Akbar] 

Sekarang saya tanya: dengan kenyataan tabel di atas, bagaimana caranya Anda tidak melanggar 
lisensi Windows sedikit pun? 

Ade Malsasa Akbar, [09.05.18 18:06] 

Lalu apa jawaban yang betul? 

Ade Malsasa Akbar, [09.05.18 18:07] 

Di atas sudah ada 2 jawaban, hanya saja kata-katanya terlalu lemah, jadi perlu disusun ulang seperti 
ini: 

Ade Malsasa Akbar, [09.05.18 18:07] 

Anda tidak akan melanggar Windows apabila Anda *antisosial* (anti-gotong-royong, anti-sedekah, 
anti-orang lain) 

Ade Malsasa Akbar, [09.05.18 18:07] 

Itu jawabannya. Tegas, jelas, dan pasti. 

Ade Malsasa Akbar, [09.05.18 18:08] 

Dua orang peserta yang menjawab di atas @kroziqin @As3mbus saya harap jelas dengan 
penegasan di atas. 

Nabil, [09.05.18 18:08] 

Luar biasa,, jawaban yang tak terpikirkan 


Ade Malsasa Akbar, [09.05.18 18:09] 

Kenapa? Karena jawaban lengkapnya begini: 

Anda beli Windows hanya dari Microsoft, dipasang hanya di 1 komputer (tidak boleh bersamaan di- 
virtualisasi-kan), dipakai hanya oleh 1 orang (keluarga Anda tidak boleh), dan Anda berjanji yang 
bunyinya: "saya janji tidak akan menolong orang lain supaya saya memperoleh Windows untuk diri 
saya sendiri" 

Ade Malsasa Akbar, [09.05.18 18:10] 

Tolong pahami baik-baik dan silakan peserta memberi komentar. Silakan berkomentar. 







Khoirul Roziqin, [09.05.18 18:10] 

[In reply to Ade Malsasa Akbar] 
baik mas, dicatet istilannya "antisosial" 

Ade Malsasa Akbar, [09.05.18 18:12] 

Ayo, silakan, saya persilakan Anda berkomentar. 

Khoirul Roziqin, [09.05.18 18:12] 

[In reply to Ade Malsasa Akbar] 

Wah main game multi player di 1 komputer ber-os windows berarti juga melanggar perjanjiannya 
mas. (Yang biasanya pakai joystick.) 

Ade Malsasa Akbar, [09.05.18 18:12] 

[In reply to Khoirul Roziqin] 

Iya, betul, menurut lisensinya (bnk ada di atas), betul ini termasuk tidak diizinkan. 

Ade Malsasa Akbar, [09.05.18 18:13] 

Anda cerdas. 

Sarimie, [09.05.18 18:13] 

waduh. program wine tuh nakal bgt brrti © 

Kristian AW, [09.05.18 18:13] 

Online 

Ade Malsasa Akbar, [09.05.18 18:13] 

[In reply to Sarimie] 

Tidak sama sekali. Wine justru kontribusi yang baik untuk semua manusia. 

Ade Malsasa Akbar, [09.05.18 18:13] 

Sudah semua? Tidak ada yang mau berkomentar lagi? 

Sarimie, [09.05.18 18:13] 
sudah pak 

Khoirul Roziqin, [09.05.18 18:14] 
yap saya itu dulu mas 

Ade Malsasa Akbar, [09.05.18 18:14] 

Baik, saya ringkas sekarang: 

Ade Malsasa Akbar, [09.05.18 18:14] 

[Forwarded from Ade Malsasa Akbar] 



Hak Pengguna 


Hak Anda 

Praktik Anda 

GNU/Linux 


Menggandakan 
sottware & minta 
salinan sottware 

Ya 

Ya, boleh 


Memperjualbelika 
n & menyewakan 
salinannya 

Ya 

Ya, boleh 


Mengubah 
software & 
mendistribusikann 
ya 

Ya 

Ya, boleh 


Memperoleh 
source code 

Ya 

Ya, boleh 


Wewenang 
sepenuhnya atas 
sottware 

Ya 

Ya, boleh 

— 


2 


HALAMAN 2 

Ade Malsasa Akbar, [09.05.18 18:14] 

Windows itu menentang masyarakat sosial dengan lisensi yang antisosial. 

Ade Malsasa Akbar, [09.05.18 18:14] 

Oleh karena itu, hampir semua masyarakat Indonesia, itu mengalami melanggar lisensi Windows, 
karena kita ini makhluk sosial yang sangat sosial. 

Ade Malsasa Akbar, [09.05.18 18:15] 

Semakin tinggi tingkat sosial suatu negara, itu pasti semakin tinggi juga angka penggandaan 
software (penggandaan Windows) padanya. 

Ade Malsasa Akbar, [09.05.18 18:15] 

Kenapa? 


Ade Malsasa Akbar, [09.05.18 18:15] 

Karena Anda makhluk sosial. 

Ade Malsasa Akbar, [09.05.18 18:15] 

Anda tidak bisa hidup tanpa orang lain. 

Ade Malsasa Akbar, [09.05.18 18:15] 

Hanya saja, software yang Anda pakek tidak menghormati Anda, maka gantikan dengan software 
yang menghormati. 

Ade Malsasa Akbar, [09.05.18 18:16] 

Itulah free sohware, dan itulah GNU/Linux yang kita bahas. 

Ade Malsasa Akbar, [09.05.18 18:16] 

Sekarang buka bagian notes: 

Ade Malsasa Akbar, [09.05.18 18:16] 

NOTES 2: 


Ade Malsasa Akbar, [09.05.18 18:16] 








Baca detinisi resmi free software: 

http://www.gnu.org/philosophy/free-sw.html 

Baca bahayanya proprietary (nontree) software: 

https://www.gnu.org/proprietary/proprietary.html * 


NOTES2 

Ade Malsasa Akbar, [09.05.18 18:16] 

Di situ saya cantumkan definisi resmi Free Software yang dipublikasikan oleh Free Software 
Foundation, organisasi pendiri GNU dan komunitas free software kita. 

Ade Malsasa Akbar, [09.05.18 18:17] 

Bacalah. 

Ade Malsasa Akbar, [09.05.18 18:17] 

Dan di situ saya sampaikan juga peringatan bagi semua orang akan bahaya laten proprietary 
software. 

Ade Malsasa Akbar, [09.05.18 18:17] 

Bacalah. 


Ade Malsasa Akbar, [09.05.18 18:18] 


ABOUT GNU PHILOSOPHY LICENSES EDUCATION SOFTWARE DOCUMENTATION HELP GNU 


What is free software? 

The Free Sottware Dehnition 

The free software definition presents the criteria for whether a particular software 
program qualifies as free sojtware. From time to time we revise this definition, to clarify 
it or to resolve questions about subtle issues. See the History section below for a list of 
changes that affect the definition offree sojtware. 

"Open source“ is something different: it has a very different philosophy based on different values. Its practical definition is different too, 
but nearly all open source programs are in factfree. We explain the difference in Why "Open Source" misses the point ofFree 
Software . 

"Free software" means software that respects users' freedom and community. Roughly, it means that the users have the treedo^i to 
run, copy, distribute, study, change and improve the software. Thus, "free software" is a matter of liberty, not price. To understand 
the concept, you should think of "free" as in "free speech,” not as in "ffee beer". We sometimes call it "libre software," borrowing the 
French or Spanish word for "free" as in freedom, to show we do not mean the software is gratis. 


Have a question about free software licensing 
not answered here? See our other licensina 
resources. and if necessary contact the FSF 
Compliance Lab at licensina(5 fsf.ora . 


Cuplikan laman definisi: https://www.gnu.org/philosophv/free-sw.html 
Ade Malsasa Akbar, [09.05.18 18:18] 

Proprietary Sottware Is Often Malware 


Proprietary sottware. also calied nontree sottware, means software that doesn t resnect users' freedom and community . A proprietary 
program puts its developer or owner in a nosition of oower over its users. This power is in itself an injustice. 

The point of this page is that the initial injustice of proprietary sottware often leads to further injustices: mahdous functionalities. 

Power corrupts; the proprietary program‘s developer is tempted to design the program to mistreat its users. (Software whose functioning 
mistreats the user is called malware.) Of course, the developer usually does not do this out of malice, but rather to proht more at the 
users' expense. That does not make it any less nasty or more legitimate. 

Yielding to that temptation has become ever more frequent; nowadays it is standard practice. Modem proprietary software is typically a 
way to be had. 

As of April, 2017. the files in this directory list around 300 instances of malidous functionalities, but there are surely thousands more we 
don't know about. 


TVpe of malware 


Company or type of product 


Censorship 

Coyerups 


IncompatibUity 


Microsott Malware ^ 

Google Malware 

Adobe Mahvare 

Ama7nn Malware 


Cuplikan laman malware: https://www.gnu.org/proprietarv/proprietarv.html 





















Ade Malsasa Akbar, [09.05.18 18:19] 

Proprietary software itu bisa Anda bagi jadi 2 golongan: 

1) proprietary yang sudah terbukti malware 

2) proprietary yang belum terbukti malware 

Ade Malsasa Akbar, [09.05.18 18:19] 

Hanya ada 2 kemungkinan itu. 

Ade Malsasa Akbar, [09.05.18 18:20] 

Yang sudah terbukti contohnya jelas seperti WannaCry, itu ransomware proprietary, dan yang lain 
seperti Windows 10, Windows 7, Windows 8.1 itu sendiri, Google Chrome, dan lain-lain. 

Ade Malsasa Akbar, [09.05.18 18:20] 

Yang belum terbuti contohnya seperti Microsoft Office, WPS Office, dan lain-lain yang Anda tidak 
bisa mengetahui ada apa di dalam kodenya & belum ada laporan pembuktian malware-nya. 

Ade Malsasa Akbar, [09.05.18 18:21] 

Tadi ada pertanyaan dari Kang @Gunanto75 kenapa Microsoft banyak membiarkan orang 
menggandakan Windows secara melanggar lisensi, jawabannya sudah saya singgung satu di atas: 
bahwa tujuan proprietary software adalah wewenang yang tanpa hak atas pengguna. 

Ade Malsasa Akbar, [09.05.18 18:21] 

Lalu untuk apa? 

Ade Malsasa Akbar, [09.05.18 18:22] 

Ya, mereka di zaman 1983 dulu gak sampai seperti ini, tapi di zaman 2010 ke atas ini mereka sangat 
luar biasa parahnya: 

Ade Malsasa Akbar, [09.05.18 18:22] 

Microsoft's Software is Malware 

Other examples of proprietary malware 

Malware means software designed to function in ways that mistreat or harm the user. (This does not include accidenta! errors.) This 
page explains how Microsoft sottware is malware. 

Malware and nonfree software are two different issues. The difference between free sottware and nonfree software is in whether 
the users have control of the proaram or vice yersa . It's not directly a question of what the program does when it runs. However, in 
practice nonfree software is often malware, because the developeCs awareness that the users would be powerless to fix any 
malicious functionalities tempts the developer to impose some. 


Microsoft Back Doors 


Mjcrosoft has already bacljdoored jts dislc encr>'ption . 

Microsoft Windows has a universal back door through which anv chanoe whatsoeyer 
can be imoosed on the users . 

More information on when this was used . 

In Windows 10, the universal back door is no longer hidden; all "upgrades" will be 


Window§_8_alsohas_a.back door for remotely deleting.apps. 

You might well decide to let a security service that you trust remotely deactivate 
programs that it considers malicious. But there is no excuse for deleting the 
programs, and you should have the right to decide who (if anyone) to trust in this way. 


lype of malware 

■ Back doors 
» Insecurity 


■ Interierence 

■ Suryeillance J 

■ Dicrital restrictions management or 
"DRM" means tunctionalities 
designed to restrict what users can 
do with the data in their computers. 


Cuplikan laman malware Microsoft: https://www.gnu.org/proprietary/malware-microsoft.html 
Ade Malsasa Akbar, [09.05.18 18:22] 

Lihat link di atas. Anda pakai Windows 8 dan 10? Yes, OS Anda sudah di-backdoor oleh Microsoft 
sendiri sebelum Anda membelinya. 


Ade Malsasa Akbar, [09.05.18 18:23] 

Kenapa Microsoft membiarkan orang menggandakan Windows, padahal Microsoft sebetulnya 
melarang? Jawabannya: karena mereka ingin memegang wewenang mutlak secara massal terhadap 
seluruh masyarakat di seluruh negara. Termasuk men-spyware Anda dan mem-backdoor Anda. 

















Ade Malsasa Akbar, [09.05.18 18:23] 

Pada tahun 2018 ini jelas tegas saya jawab: iya, itu jawabannya. 

Ade Malsasa Akbar, [09.05.18 18:23] 

Stop. 

Ade Malsasa Akbar, [09.05.18 18:24] 

Sampai di sini peserta semua paham penjelasan halaman 2? 

Ade Malsasa Akbar, [09.05.18 18:24] 

Paham penjelasan NOTES 2? 

Adam L, [09.05.18 18:24] 
paham 

Khoirul Roziqin, [09.05.18 18:25] 
paham mas 

Ade Malsasa Akbar, [09.05.18 18:26] 

@AdamListi @kroziqin baik, Anda bisa menjelaskan tabel di atas ke orang lain nantinya? 

Sarimie, [09.05.18 18:28] 

wah. udah bayar,masih dback door jg 

Juhasdi Megazarah, [09.05.18 18:28] 

[In reply to Ade Malsasa Akbar] 

Penjelasan luar biasa. 

Adam L, [09.05.18 18:29] 

[In reply to Ade Malsasa Akbar] 
insyaallah bisa pak © 

Ade Malsasa Akbar, [09.05.18 18:30] 

[In reply to Adam L] 

Baik, alhamdulillah, ini lebih dari target saya. 

Khoirul Roziqin, [09.05.18 18:30] 

[In reply to Ade Malsasa Akbar] 

In sya Alloh bisa. Rencana ada komunitas nantinya yang minta penjelasan tentang "halal haram 
software". Tapi setelah baca transkrip sebelumnya dan yang kursus 31, saya akan lebih berhati-hati 
menyampaikannya. Karena sangat beda cara pandang jika dikaitkan halal haram, tapi lebih ke 
analisa bagaimana yang baik dan buruk dalam konvensi sosial. Mohon koreksi jika ada kekeliruan 
pemahaman saya mas. 

Ade Malsasa Akbar, [09.05.18 18:31] 

[In reply to Khoirul Roziqin] 

Alhamdulillah, betul, sikap hati-hati Anda lebih baik dan itu lebih dekat pada kebenaran. Perhatikan 
orang yang membahas, dia berhak bicara tentang fiqh Islam atau tidak, dia ngerti masalah ini atau 
tidak, kalau tidak maka saran saya Anda jangan ikut. 


Khoirul Roziqin, [09.05.18 18:32] 



[In reply to Ade Malsasa Akbar] 
baik mas, terimakasih sarannya. 


Ade Malsasa Akbar, [09.05.18 18:32] 

@AdamListi @kroziqin Juhasdi @sarimisidua dan dengan demikian kesimpulannya: 

saudara-saudaraku sekalian, Anda menyebarkan GNU/Linux ke orang lain adalah kebaikan yang 
sangat besar dan bahkan penyelamatan yang mulia sekali! 

Ade Malsasa Akbar, [09.05.18 18:33] 

Selain Anda membantu menunaikan hak saudara-saudara Anda yang lain, Anda menyelamatkan 
mereka dari kejahatan malware Microsoft. Itu kontribusi sosial namanya! 

Ade Malsasa Akbar, [09.05.18 18:33] 

Baik, saya anggap jelas poin halaman 2 ini: 


Ade Malsasa Akbar, [09.05.18 18:33] 
[Forwarded from Ade Malsasa Akbar] 


Hak Pengguna 


Hak Anda 

Praktik Anda 

GNU/Linux 


Menggandakan 
sottware & minta 
salinan sottware 

Ya 

Ya, boleh 


Memperjualbelika 
n & menyewakan 
salinannya 

Ya 

Ya, boleh 


Mengubah 
sottware & 
mendistribusikann 
ya 

Ya 

Ya, boleh 


Memperoleh 
source code 

Ya 

Ya, boleh 


Wewenang 
sepenuhnya atas 
sottware 

Ya 

Ya, boleh 

b 


2 


HALAMAN 2 


Ade Malsasa Akbar, [09.05.18 18:33] 
Sekarang bukalah halaman 3: 


Ade Malsasa Akbar, [09.05.18 18:33] 

HALAMAN 3: 

Ade Malsasa Akbar, [09.05.18 18:34] 

Keunggulan GNU/Linux 

• Harga: gratis, sottware di dalamnya juga gratis 

• Hak menjual: boleh dijual, boleh dikomersialkan, 
dipakai untuk komersial & dagang 

• Lengkap: sudah GUI, termasuk LibreOttice, sedia 
10.000+ aplikasi untuk segala kebutuhan 

• Keamanan: tidak ada virus, tidak butuh antivirus 

• Instalasi: cepat (10 menitan) sudah termasuk driver 

• Penampilan: ada yang mirip Windows, ada yang mirip 
Android, mudah bagi Anda bermigrasi 

k 

3 









HALAMAN 3 


Ade Malsasa Akbar, [09.05.18 18:34] 

Bukalah NOTES juga: 

Ade Malsasa Akbar, [09.05.18 18:34] 

NOTES 3: 

Ade Malsasa Akbar, [09.05.18 18:34] 

Distro (varian) GNU/Linux yang bisaAnda pilih: 

- Trisquel GNU/Linux 

- PureOS GNU/Linux 

- Ubuntu GNU/Linux 

- Kubuntu GNU/Linux 

Minta bimbingan orang lain yang lebih mahir untuk 
memasangkan GNU/Linux ke komputerAnda! 

Minta rekomendasi secara empat mata di tempat 
kepada orang yang lebih mahir mana distro yang 
paling cocok dengan komputer Anda! 

Hindari betul minta rekomendasi lewat internet 

t 

Masih banyak keunggulan lain yang tidak 
tersebutkan 


NOTES3 


Ade Malsasa Akbar, [09.05.18 18:35] 

Setelah tadi Anda sudah memahami hak-hak Anda dari GNU/Linux yang semua itu sepatutnya 
Anda terima (yang itu sengaja tidak diberikan oleh Windows), sekarang Anda perhatikan apa 
keunggulan (fitur-fitur) GNU/Linux terhadap Windows. 


Ade Malsasa Akbar, [09.05.18 18:35] 

Di sinilah Anda dengan lapang dada bisa mengatakan dengan tegas bahwa GNU/Linux aman dari 
virus dan tidak butuh antivirus, tidak seperti Windows. 

Ade Malsasa Akbar, [09.05.18 18:36] 

[Forwarded from Ade Malsasa Akbar] 


Keunggulan GNU/Linux 

• Harga: gratis, sottware di dalamnya juga gratis 

• Hak menjual: boleh dijual, boleh dikomersialkan, 
dipakai untuk komersial & dagang 

• Lengkap: sudah GUI, termasuk LibreOttice, sedia 
10.000+ aplikasi untuk segala kebutuhan 

• Keamanan: tidak ada virus, tidak butuh antivirus 

• Instalasi: cepat (10 menitan) sudah termasuk driver 

• Penampilan: ada yang mirip Windows, ada yang mirip 
Android, mudah bagi Anda bermigrasi 

k 

3 


HALAMAN 3 


Ade Malsasa Akbar, [09.05.18 18:36] 

Lihat, perhatikan halaman 3, saya ingin peserta semuanya membacanya. 





Ade Malsasa Akbar, [09.05.18 18:36] 

Terutama peserta yang tertarik pakai GNU/Linux tapi belum pasang. 


Ade Malsasa Akbar, [09.05.18 18:36] 

Ketahuilah, itulah keunggulan-keunggulan GNU/Linux. 

Ade Malsasa Akbar, [09.05.18 18:36] 

Silakan baca sendiri. 

Ade Malsasa Akbar, [09.05.18 18:36] 

Anda yang mau berkomentar atau bertanya, silakan. 

Rianti kinasih, [09.05.18 18:37] 

Saya sudah pasang Linux tapi blm terlalu paham cara penggunaan terminalnya apalagi installasi 
ataupun upgradenya 

Rianti kinasih, [09.05.18 18:38] 

Instalasi software 

Ade Malsasa Akbar, [09.05.18 18:38] 

[In reply to Rianti kinasih] 

Iya, saya mengadakan bimbingan privat untuk itu. Silakan PM nanti. 

Rianti kinasih, [09.05.18 18:38] 

[In reply to Ade Malsasa Akbar] 

Iya pak 


Ade Malsasa Akbar, [09.05.18 18:39] 

Baik, karena sudah isya', kita istirahat isya' dulu, nanti kursus saya lanjutkan. Anda yang mau 
berkomentar dan bertanya silakan sampaikan. 


Ade Malsasa Akbar, [09.05.18 18:39] 

Istirahat dimulai. 

Asem Bused, [09.05.18 18:42] 
ijin sharing sekalian tanya pak. 

saya pernah ngajak pengguna windows untuk pindah ke gnu/linux, tapi masih menggunakan metode 
yang "bajakan", etc. nah gimana caranya saya menarik kembali perkataan "bajakan" tersebut dan 
mengganti kata2 nya dengan istilah Free sebagai istilah bebas ? 

Khoirul Roziqin, [09.05.18 18:44] 

Ada pernyataan bahwa segala OS tidak akan luput dari serangan virus, termasuk GNU/Linux. 
Apakah pernyataan ini benar mas @Malsasa ? Ada yang mencontohkan android yang ada aplikasi 
antivirus-nya, kemudian berkesimpulan semua os sama saja bakal kena virus. 

Yook, [09.05.18 18:53] 

[In reply to Asem Bused] 

Coba baca di transkrip kursus sebelum nya, ada penjelesan yang detail soal istilah bajakan, poin 
yang ngena menurut saya di halaman 33. 


Yook, [09.05.18 18:54] 



Ini 


Yook, [09.05.18 18:54] 

[Forwarded from Dhio Fathi R] 

[ File : transkrip-kursus-g031-ayo-pakai-libreoffice.odt ] 

Bila ada kesalahan mohon maaf, dan bisa langsung diperbaiki tanpa izin ke saya 

Asem Bused, [09.05.18 18:57] 

[In reply to Yook] 

iya pak, saya sudah baca. tapi saya lebih berfokus pada penarikan kata2 "bajakan" yang sudah 
terlanjur saya sampaikan. 


Ade Malsasa Akbar, [09.05.18 19:00] 

[In reply to Asem Bused] 

Alhamdulillah. Saya senang dengan pertanyaan ini. 

Ade Malsasa Akbar, [09.05.18 19:00] 

[In reply to Khoirul Roziqin] 

Pertanyaan abgus. 

Ade Malsasa Akbar, [09.05.18 19:00] 

[In reply to Yook] 

Ini namanya pembelajar. Membaca materi sebelumnya sebelum masuk ke materi sesudahnya. 
Bagus, lanjutkan. 

Ade Malsasa Akbar, [09.05.18 19:01] 

Baik, para peserta sudah siap semua? Anda yang masih isya' silakan shalat isya', kursus saya 
lanjutkan. 

Ade Malsasa Akbar, [09.05.18 19:01] 

Bismillah. 

Ade Malsasa Akbar, [09.05.18 19:01] 

Baik, terhadap pertanyaan pertama: 


Ade Malsasa Akbar, [09.05.18 19:01] 

[In reply to Asem Bused] 

Apakah Anda mengira hanya Anda yang jatuh pada kesalahan itu? Saya juga terjatuh pada 
kesalahan itu dahulu, dan saya tidak takut menyangka kalau mungkin Anda secara tidak sadar 
mengikuti saya. 

Ade Malsasa Akbar, [09.05.18 19:02] 

Sebab banyak orang yang sekarang menyatakan "saya open source" dan mengatakan seperti dulu 
kita katakan, itu karena baca tulisan-tulisan saya. 

Ade Malsasa Akbar, [09.05.18 19:03] 

@As3mbus maka jawaban saya buat Kang Asem: cukup berhenti dari itu semuanya & katakan 
sejujurnya kepada orang tersebut bahwa ucapan ini salah, yang benar demikian-demikian-demikian, 
hak kamu begini, hak kita begini. 

Ade Malsasa Akbar, [09.05.18 19:03] 

Cukup. 




Ade Malsasa Akbar, [09.05.18 19:03] 

[In reply to Khoirul Roziqin] 

Iya, ucapan itu betul, tetapi ketika dipakai menghukumi bahwa GNU/Linux sama saja tidak ada 
bedanya dengan Windows, adalah salah. Salahnya fatal. 

Ade Malsasa Akbar, [09.05.18 19:04] 

Dan umumnya orang yang ngomong kayak gitu ke Anda, itu mereka maukan maksud kedua yang 
salah itu. Jawabannya itu salah, karena meniadakan sebab masalah utamanya. 

Ade Malsasa Akbar, [09.05.18 19:04] 

Masalah utama kenapa kok Windows rentan virus karena Microsoft sengaja tidak menunaikan hak- 
hak para penggunanya, Microsoft berwenang mutlak (secara tidak adil) terhadap jutaan komputer 
berisi Windows di seluruh dunia. 


Ade Malsasa Akbar, [09.05.18 19:05] 

Wewenang yang tidak adil inilah yang mengakibatkan pengguna tidak bisa memperbaiki Windows 
(seperti komunitas kita memperbaiki GNU/Linux), tidak bisa tahu cacat-cactatnya (seperti 
komunitas kita), tidak bisa menyebar perbaikan ke orang lain (seperti komunitas kita). 


Ade Malsasa Akbar, [09.05.18 19:06] 

Jadi terang jelaslah bahwa salah anggapan mempersamakan sisi keamanan Windows dengan GNU/ 
Linux. Seperti membandingkan tameng dari apem dengan tameng dari baja. 

Ade Malsasa Akbar, [09.05.18 19:06] 

[In reply to Khoirul Roziqin] 

Jadi ketika Anda bicara, jelaskan seterang-terangnya kalau GNU/Linux aman dari virus dan tidak 
butuh antivirus. 


Ade Malsasa Akbar, [09.05.18 19:07] 

@kroziqin oh ya, kalau Anda butuh bukti tambahan, jelaskan bahwa hanyalah Windows dari sekian 
banyak OS yang butuh antivirus, karena sistem BSD dan Mac OS X pun tidak butuh, sama seperti 
GNU/Linux tidak butuh. 

Ade Malsasa Akbar, [09.05.18 19:07] 

Jelaskan itu maka mereka akan diam. 

Ade Malsasa Akbar, [09.05.18 19:07] 

Baik, stop. 

Ade Malsasa Akbar, [09.05.18 19:07] 

Peserta semuanya paham dengan jawaban saya di atas? 

Asem Bused, [09.05.18 19:09] 

[In reply to Ade Malsasa Akbar] 
siap pak 

Ade Malsasa Akbar, [09.05.18 19:09] 

Baik, buat peserta yang belum pernah lihat GNU/Linux, ini GNU/Linux yang saya sedang pakai: 


Ade Malsasa Akbar, [09.05.18 19:09] 





Cuplikan Kubuntu 

Ade Malsasa Akbar, [09.05.18 19:10] 

GNU/Linux itu ada banyaaaaak sekali. Saat ini ada lebih dari 700 GNU/Linux di seluruh dunia. 
Ade Malsasa Akbar, [09.05.18 19:10] 

Nah, gambar yang Anda lihat di atas itu Kubuntu, sistem operasi dengan tampilan mirip Windows. 


Ade Malsasa Akbar, [09.05.18 19:10] 

Bila Anda baru memulai, saya rekomendasikan Anda coba Kubuntu dahulu. 

Ade Malsasa Akbar, [09.05.18 19:11] 

[Forwarded from Ade Malsasa Akbar] 

Distro (varian) GNU/Linux yang bisaAnda pilih: 

- Trisquel GNU/Linux 

- PureOS GNU/Linux 

- Ubuntu GNU/Linux 

- Kubuntu GNU/Linux 

Minta bimbingan orang lain yang lebih mahir untuk 
memasangkan GNU/Linux ke komputerAnda! 

Minta rekomendasi secara empat mata di tempat 
kepada orang yang lebih mahir mana distro yang 
paling cocok dengan komputer Anda! 

Hindari betul minta rekomendasi lewat internet 

t 

Masih banyak keunggulan lain yang tidak 
tersebutkan 


NOTES3 

Ade Malsasa Akbar, [09.05.18 19:11] 

Rekomendasi saya tercantum di NOTES 3. Silakan baca. 

Ade Malsasa Akbar, [09.05.18 19:11] 

Anda bisa dapatkan Kubuntu gratis di sini https://kubuntu.org/. 

Sarimie, [09.05.18 19:11] 

[In reply to Ade Malsasa Akbar] 
seger pak. saya suka 





Ade Malsasa Akbar, [09.05.18 19:12] 

Baik. 

Ade Malsasa Akbar, [09.05.18 19:12] 

Sekarang masuk ke bagian saran: 

Ade Malsasa Akbar, [09.05.18 19:12] 

SARAN 1: 

Jangan instal GNU/Linux sendiri, tetapi minta diinstalkan orang yang ahli. 

Ade Malsasa Akbar, [09.05.18 19:13] 

SARAN 2: 

Minta rekomendasi secara temu langsung distro GNU/Linux apa yang cocok untuk laptop atau 
komputer Anda kepada orang yang ahli. 

Ade Malsasa Akbar, [09.05.18 19:14] 

SARAN 3: 

Jangan minta bimbingan instalasi melalui grup Facebook, jangan minta rekomendasi OS 
GNU/Linux kalau orang yang ditanya tidak melihat langsung komputer Anda. 

Ade Malsasa Akbar, [09.05.18 19:14] 

Ketiga saran saya ini saya sarikan dari fakta bahwa pengguna Windows pun tidak pernah 
menginstal Windows-nya sendiri, melainkan minta diinstalkan orang lain & diinstalulangkan orang 
lain pula. 

Sarimie, [09.05.18 19:14] 
saya d daerah terpencil pakk 

Ade Malsasa Akbar, [09.05.18 19:15] 

Jadi kalau Anda sendiri mau instal, dan kalau Anda menyarankan orang lain, jangan suruh siapa pun 
instal sendiri tanpa ilmu. 

Ade Malsasa Akbar, [09.05.18 19:15] 

Biasakan itu. Jangan sampai kita menolak kejahatan, menimbulkan kejahatan lain yang lebih besar. 
Ade Malsasa Akbar, [09.05.18 19:16] 

Kita ajak orang lain pasang GNU/Linux, eh dia gagal, eh semua datanya terformat. Itu 
mengakibatkan permusuhan dan kebencian antara Anda. Maka stop. 

Ade Malsasa Akbar, [09.05.18 19:16] 

[In reply to Sarimie] 

Lihat: berdasarkan kondisi Anda, maka Andalah yang belajar sampai jadi satu-satunya ahli mahir di 
daerah itu. Kalau Anda sudah mahir, Anda yang membantu warga lain di situ. 

Khoirul Roziqin, [09.05.18 19:16] 

[In reply to Ade Malsasa Akbar] 
baru selesai mas. 


Ade Malsasa Akbar, [09.05.18 19:17] 


Baik, bagian saran selesai. Saya ingin 3 saran saya ini disampaikan oleh peserta semua ke orang 
lain. Tolong katakan Malsasa yang menyarankan. 

Mas DJ, [09.05.18 19:17] 

[In reply to Ade Malsasa Akbar] 

Nah itu dia, ada resiko kehilangan data. 

Ade Malsasa Akbar, [09.05.18 19:18] 

Adapun Anda ingin melihat-lihat distro-distro GNU/Linux yang buanyaaak banget itu, Anda bisa 
buka https://www.distrowatch.com/ . 

Ade Malsasa Akbar, [09.05.18 19:18] 

Silakan. 

Ade Malsasa Akbar, [09.05.18 19:18] 

Adapun bila semua kondisi memblokir Anda, dan tidak ada jalan kecuali belajar lewat internet, PM 
saya. Saya bisa mengajarkannya via Telegram asalkan Anda bisa kirim foto kondisi PC Anda di 
setiap langkah. 

Asem Bused, [09.05.18 19:19] 
tambah curhat + tanya pak. 

terkadang saya pengen ngajak pengguna windows. 

tetapi banyak tool2 nya digunakan yang saya kurang paham . 

nah kira2 kita bisa bantu gimana lagi ya setelah instalasi gnu/linux ? 

Ade Malsasa Akbar, [09.05.18 19:19] 

[In reply to Asem Bused] 

Tidak apa-apa. Anda sudah berniat sangat baik. 

Ali Ahmadi, [09.05.18 19:19] 

jika ada yg menyarankan untuk membaca buku panduan pemasangan distribusi tertentu bagaimana 
mas? 

Ade Malsasa Akbar, [09.05.18 19:19] 

[In reply to Ali Ahmadi] 

Tentu saja tidak mengapa, Kang. Karena itu termasuk ilmu. 

Khoirul Roziqin, [09.05.18 19:19] 

[In reply to Ade Malsasa Akbar] 
baik, terimakasih mas penjelasannya. 

Ade Malsasa Akbar, [09.05.18 19:20] 

Melihat orang yang diajak, komputer dia kosong atau tidak, kalau kosong ya sangat jelas OK. 

Ade Malsasa Akbar, [09.05.18 19:20] 

Kalaupun komputernya sudah berWindows, kalau dia memang sudah pengalaman instal OS-OS 
sebelumnya, juga jelas OK. 

Asem Bused, [09.05.18 19:20] 

[In reply to Asem Bused] 
edited 




Ade Malsasa Akbar, [09.05.18 19:21] 

Saran di atas adalah pedoman yang sifatnya seperti rumus mendasar. Rumus itu bisa dikecualikan 
sesuai kondisi spesifik. 


Ade Malsasa Akbar, [09.05.18 19:21] 

[In reply to Asem Bused] 

GNU/Linux. Tidak "Linux" saja. 

Ade Malsasa Akbar, [09.05.18 19:21] 

[In reply to Asem Bused] 

Tidak ada kewajiban setelah Kang Asem berhasil memigrasikan, kemudian harus mendampingi 
terus. 

Ade Malsasa Akbar, [09.05.18 19:22] 

Adapun kalau Kang Asem bisa melakukannya (berbayar = OK!), itu sangat bagus, lebih bagus! 


Ade Malsasa Akbar, [09.05.18 19:22] 
[In reply to Asem Bused] 

Yang Kang Asem butuhkan ialah teman. 


Ade Malsasa Akbar, [09.05.18 19:22] 

Kang Asem butuh membangun tim dengan teman-teman peserta di sini terutama yang satu kota, 
untuk melakukan itu. 

Ade Malsasa Akbar, [09.05.18 19:22] 

Anda gak bisa sendirian. 

Ade Malsasa Akbar, [09.05.18 19:23] 

Baik, masih ada pertanyaan dari peserta untuk ini? 

Asem Bused, [09.05.18 19:23] 

[In reply to Ade Malsasa Akbar] 

nah itu pak. saya orang nya terbilang subt bersosial kalo di dunia nyata ... •©• 

Ade Malsasa Akbar, [09.05.18 19:24] 

[In reply to Asem Bused] 

yes, exactly, seperti ini jugalah masalah banyak dari teman-teman Anda. 

Khoirul Roziqin, [09.05.18 19:24] 

[In reply to Ade Malsasa Akbar] 

Wah saya terlanjur lama pakai linux mint. Apakah tak apa kalau saya merekomendasikan bnux mint 
ke sekitar saya, mas @Malsasa ? Agak kurang sreg sebenarnya dengan namanya setelah tau 
penjelasan GNU, GNU/Linux dan Linux. 

Ade Malsasa Akbar, [09.05.18 19:24] 

Jadi nggak papa, kita mulai sedikit-sedikit dari teknoplasma ini. 

Ade Malsasa Akbar, [09.05.18 19:24] 

[In reply to Khoirul Roziqin] 

Bagi saya, melihat kondisi masyarakatnya, hardware yang ada di masyarakat, dan mebhat SDM-nya 
(Anda), tidak apa. 





Ade Malsasa Akbar, [09.05.18 19:25] 

Karena orang yang pakai Mint nantinya bisa bermigrasi ke Trisquel. 

Ade Malsasa Akbar, [09.05.18 19:25] 

Itu jawaban saya. 

Ade Malsasa Akbar, [09.05.18 19:25] 

[In reply to Asem Bused] 

Saya selalu mewajibkan peserta yang masuk untuk memperkenalkan diri: tujuannya: agar Anda 
saling kenal mana pengguna GNU yang sekota. 

Ade Malsasa Akbar, [09.05.18 19:25] 

Dari situ Anda bisa bikin joinan bisnis bareng. Juga selesaikan masalah bareng. 

Ade Malsasa Akbar, [09.05.18 19:26] 

Gak masalah kalau kita punya masalah komunikasi. Karena Anda tetap bisa belajar. 

Ade Malsasa Akbar, [09.05.18 19:26] 

Baik, peserta semuanya sudah cukup? 

Ade Malsasa Akbar, [09.05.18 19:26] 

Saya lanjutkan. 

Ade Malsasa Akbar, [09.05.18 19:26] 

Bukalah halaman 4: 

Ade Malsasa Akbar, [09.05.18 19:26] 

HALAMAN 4: 

Ade Malsasa Akbar, [09.05.18 19:27] 


Mengapa GNU/Linux 

Karena GNU/Linux menunaikan seluruh hak pengguna, 
Windows tidak sama sekali. 

Pengguna tidak akan dijebak dalam pelanggaran 

lisensi/hukum, beda dengan Windows yang menjebak & 
memaksa Anda. 

GNU/Linux memberi wewenang penuh kepada pengguna, 

Windows memberi wewenang penuh kepada pengembang 
untuk berbuat apa saja terhadap komputer Anda. 

Windows menuduh Anda “pembajak", GNU/Linux tidak sama 
sekali. 

Windows adalah malware, telah terbukti. 

t 

4 


HALAMAN 4 


Ade Malsasa Akbar, [09.05.18 19:27] 
Bukalah juga NOTES 4: 

Ade Malsasa Akbar, [09.05.18 19:27] 
NOTES 4: 

Ade Malsasa Akbar, [09.05.18 19:27] 







I 


Baca lisensi Windows: 

https://www.microsoft.com/en-usAJseterms/Retai 

IAA/indows/10/UseTerms_Retail_Windows_10_Englis 

h.htm 

Baca bagian “Restrictions': “[...] thisltense doesnot 
give you any right to, and you may not: [...]“ 

Daftar malware bawaan Windows yang telah 
ditemukan: 

https://www.gnu.org/philosophy/malware-microsoft. 

html 

http://washingtonsblog.com/2013/06/rr^srosoft-pro 

grammed-in-nsa-backdoor-in-windows-by-1999.html 

Baca perlunya free sottware: 

https://www.gnu.org/philosophyAree-software-even 

-more-importanten.html 


NOTES4 

Ade Malsasa Akbar, [09.05.18 19:28] 

Halaman 4 ini bicara tentang alasan Mengapa Kita Pakai GNU/Linux. 

Ade Malsasa Akbar, [09.05.18 19:28] 

Saya ingin semua peserta membacanya. 

Ade Malsasa Akbar, [09.05.18 19:28] 

Dan silakan berkomentar di sini. Silakan tanya kalau mau tanya. 

Khoirul Roziqin, [09.05.18 19:29] 

[In reply to Ade Malsasa Akbar] 

Saya pernah baca saran mas @Malsasa untuk tidak bermudah membagikan kota di internet, karena 
tidak aman. Jadi bagaimana bila disini mas? 


Ade Malsasa Akbar, [09.05.18 19:29] 

[In reply to Khoirul Roziqin] 

Iya, betul, saya menyuruh "Provinsi" di sini. 

Mas DJ, [09.05.18 19:29] 

[In reply to Ade Malsasa Akbar] 

Maaf kang, maksudnya masuk dalam kelas ini atau dimana? 


Ade Malsasa Akbar, [09.05.18 19:29] 

[In reply to Mas DJ] 

Iya, betul, setiap peserta yang masuk itu wajib memperkenalkan diri: 

Nama: 

Distro: 

Provinsi: 

Ade Malsasa Akbar, [09.05.18 19:30] 

[In reply to Khoirul Roziqin] 

Ini 100% hak Anda. Kalau Anda mau silakan, Anda tidak mau silakan. 

Ade Malsasa Akbar, [09.05.18 19:30] 

Karena tujuannya membangun kerja sama di daerah terdekat. 









Ade Malsasa Akbar, [09.05.18 19:30] 

Di mana lagi kalau gak di sini? 

Ade Malsasa Akbar, [09.05.18 19:30] 

Apa di grup-grup lain Anda didorong untuk itu? 

Mas DJ, [09.05.18 19:31] 

[In reply to Ade Malsasa Akbar] 

Wah maaf saya belum perkenalkan diri. Saya termasuk lambat bergabung © 

Ade Malsasa Akbar, [09.05.18 19:31] 

[In reply to Mas DJ] 

Tidak apa. Di kursus selanjutnya saja. 

Ade Malsasa Akbar, [09.05.18 19:31] 

Baik, sudah ya? Sekarang kembali ke halaman 4: 

Ade Malsasa Akbar, [09.05.18 19:31] 

[Forwarded from Ade Malsasa Akbar] 


Mengapa GNU/Linux 

Karena GNU/Linux menunaikan seluruh hak pengguna, 
Windows tidak sama sekali. 

Pengguna tidak akan dijebak dalam pelanggaran 

lisensi/hukum, beda dengan Windows yang menjebak & 
memaksa Anda. 

GNU/Linux memberi wewenang penuh kepada pengguna, 
Windows memberi wewenang penuh kepada pengembang 
untuk berbuat apa saja terhadap komputer Anda. 

Windows menuduh Anda “pembajak", GNU/Linux tidak sama 
sekali. 

Windows adalah malware, telah terbukti. 

t 

4 


HALAMAN 4 


Ade Malsasa Akbar, [09.05.18 19:32] 

Mengapa GNU/Linux? Di sini Anda perlu menjelaskan dengan bukti nyata dan jelas alasannya. 
Ade Malsasa Akbar, [09.05.18 19:32] 

Karena kalau Anda gagal, orang memandang Anda itu mengobarkan permusuhan & perkelahian. 
Ade Malsasa Akbar, [09.05.18 19:32] 

Mereka memandang Anda itu seperti makhluk asing yang tiba-tiba mencaci-maki Microsoft (yang 
mereka pandang hebat) dan mencaci-maki Windows (yang mereka gunakan secara beramai-ramai). 

Ade Malsasa Akbar, [09.05.18 19:33] 

Jadi perlu adanya kemampuan berbicara menyampaikan pendapat, maksud, dan bukti. 

Ade Malsasa Akbar, [09.05.18 19:33] 

Lalu apa alasannya? Nomor satu: karena hak pengguna. GNU/Linux menunaikannya, Windows 
tidak sama sekali. 


Mas DJ, [09.05.18 19:33] 




[In reply to Ade Malsasa Akbar] 

Nah, saya tertarik dengan point terakhir. Bisa dijelaskan kang? 

Ade Malsasa Akbar, [09.05.18 19:33] 

Nomor satu ini kuncinya. Orang yang fanatik Windows, itu gak bisa ngomong apa-apa kalau Anda 
bicaranya hak pengguna. 

Ade Malsasa Akbar, [09.05.18 19:34] 

Fanatik di sini maksudnya dia tahu Windows antisosial, merugikan pengguna, malware sejak dari 
pabriknya, tapi ngeyel ketika dijelaskan bukti-buktinya dan tetap menyebar Windows sembari 
menghapuskan free software. 

Ade Malsasa Akbar, [09.05.18 19:35] 

Jangan bicara tentang fitur teknis, karena orang awam tidak paham biasanya, dan orang yang ngerti 
teknis akan mudah membantah Anda: "GNU/Linux bisa jalankan Microsoft Office, nggak?" seperti 
itu. 

Ade Malsasa Akbar, [09.05.18 19:35] 

Yang Anda bicarakan pertama adalah hak pengguna. 


Ade Malsasa Akbar, [09.05.18 19:36] 
[Forwarded from Ade Malsasa Akbar] 


Hak Pengguna 


Hak Anda 

Praktik Anda 

GNU/Linux 


Menggandakan 
sottware & minta 
salinan sottware 

Ya 

Ya, boleh 


Memperjualbelika 
n & menyewakan 
salinannya 

Ya 

Ya, boleh 


Mengubah 
sottware & 
mendistribusikann 
ya 

Ya 

Ya, boleh 


Memperoleh 
source code 

Ya 

Ya, boleh 


Wewenang 
sepenuhnya atas 
sottware 

Ya 

Ya, boleh 

b 


2 


HALAMAN 2 


Ade Malsasa Akbar, [09.05.18 19:36] 

Lihat lagi halaman 2. Itu hak yang perlu Anda jelaskan. 

Ade Malsasa Akbar, [09.05.18 19:36] 

[In reply to Mas DJ] 

Adapun poin terakhir sudah saya jelaskan panjang sekali di atas. Silakan dilihat kembali. 

Ade Malsasa Akbar, [09.05.18 19:36] 

...dan bisa Anda lihat juga di NOTES 4: 


Ade Malsasa Akbar, [09.05.18 19:36] 
[Forwarded from Ade Malsasa Akbar] 









I 


Baca lisensi Windows: 

https://www.microsoft.com/en-usAJseterms/Retai 

IAA/indows/10/UseTerms_Retail_Windows_10_Englis 

h.htm 

Bacabagian “Restrictions'': “[...] thisltense doesnot 
give you any right to, and you may not: [...]“ 

Dattar malware bawaan Windows yang telah 
ditemukan: 

https://www.gnu.org/philosophy/malware-microsoft. 

html 

http://washingtonsblog.com/2013/06/rr^srosoft-pro 

grammed-in-nsa-backdoor-in-windows-by-1999.html 

Baca perlunya tree sottware: 

https://www.gnu.org/philosophyAree-software-even 

-more-importanten.html 


NOTES4 

Ade Malsasa Akbar, [09.05.18 19:37] 

Anda jangan malas membuka link itu: https://www.gnu.org/proprietary/malware-microsoft.html . 
Bukalah dan sampaikan ke teman-teman Anda pengguna Windows. 

Ade Malsasa Akbar, [09.05.18 19:37] 

Oh ya, ditambah satu link lagi: http://washingtonsblog.com/2013/06/microsoft-programmed-in-nsa- 
backdoor-in-windows-by-1999.html . Coba bayangkan, sejak 1999. 

Ade Malsasa Akbar, [09.05.18 19:38] 

@Mas_DJ bila orang tanya, kok bisa sejelek itu Microsoft? Jawabannya karena Anda sekalian 
dengan sukarela menyerahkan hak-hak Anda kepada mereka, makanya Microsoft bisa berbuat apa 
pun tanpa bisa Anda tolak. 

Ade Malsasa Akbar, [09.05.18 19:38] 

Makanya, untuk lepas dari semua problem di atas, tinggalkan Windows dan pakai GNU/Linux. Itu 
solusinya. 

Ade Malsasa Akbar, [09.05.18 19:39] 

[In reply to Mas DJ] 

Nah, Kang Dwi bisa menerima penjelasan saya? 

Ade Malsasa Akbar, [09.05.18 19:40] 

Peserta lain bisa memahaminya? 

Khoirul Roziqin, [09.05.18 19:40] 
saya bisa mas 

Ade Malsasa Akbar, [09.05.18 19:41] 

Baik, kembali ke materi: 

Ade Malsasa Akbar, [09.05.18 19:41] 

[Forwarded from Ade Malsasa Akbar] 








Mengapa GNU/Linux 


Karena GNU/Linux menunaikan seluruh hak pengguna. 
Windows tidak sama sekali. 

Pengguna tidak akan dijebak dalam pelanggaran 

lisensi/hukum, beda dengan Windows yang menjebak & 
memaksa Anda. 

GNU/Linux memberi wewenang penuh kepada pengguna, 

Windows memberi wewenang penuh kepada pengembang 
untuk berbuat apa saja terhadap komputer Anda. 

Windows menuduh Anda “pembajak”, GNU/Linux tidak sama 
sekali 


• Windows adalah malware, telah terbukti. 




4 


HALAMAN 4 

Sapoy Castelo, [09.05.18 19:41] 

[In reply to Ade Malsasa Akbar] 

Jelas Kang, memang untuk mengubah kebiasaan butuh proses Karena tdak ada yg instant 
Ade Malsasa Akbar, [09.05.18 19:41] 

Nomor dua: karena Anda (manusia) tidak akan dijebak dalam pelanggaran lisensi/hukum, tidak 
seperti Windows yang memaksa & menjebak Anda pula. 

Ade Malsasa Akbar, [09.05.18 19:41] 

Anda semua sudah mendengar pertanyaan saya di atas. 

Ade Malsasa Akbar, [09.05.18 19:41] 

Sekarang pertanyaan itu saya balik: 

Ade Malsasa Akbar, [09.05.18 19:41] 

bagaimana caranya Anda melanggar lisensi GNU/Linux? 

Ade Malsasa Akbar, [09.05.18 19:41] 

Ada yang bisa jawab? 

Mas DJ, [09.05.18 19:43] 

[In reply to Ade Malsasa Akbar] 

Masih dalam proses, saya mengikuti lanjutan pembahasan dulu. Nanti baru baca ulang di atas yg 
belum sempat dibaca baik2. Silahkan lanjut.. Jk 

Ade Malsasa Akbar, [09.05.18 19:43] 

Gak ada yang bisa jawab? 

Khoirul Roziqin, [09.05.18 19:44] 

[In reply to Ade Malsasa Akbar] 
nyerah mas, tidak tau 

Ade Malsasa Akbar, [09.05.18 19:44] 

Baiklah, saya jawab: 

Jawabannya: bagi mayoritas pengguna tidak mungkin mereka melanggar lisensi GNU/Linux 




Ade Malsasa Akbar, [09.05.18 19:44] 

Maka kesimpulannya ada hubungan terbalik: 

Lisensi Windows: tidak mungkin Anda tidak melanggar lisensinya 
Lisensi GNU/Linux: tidak mungkin Anda melanggar lisensinya 

Ade Malsasa Akbar, [09.05.18 19:44] 

Bisa dipahami? 


Ade Malsasa Akbar, [09.05.18 19:45] 

Pertanyaannya: kok bisa? Kenapa bisa gitu? 

Mas DJ, [09.05.18 19:45] 

Karena tidak dilarang. 

Apa yg dilanggar kalau tak ada larangan? 

Ade Malsasa Akbar, [09.05.18 19:46] 

Ya tinggal ditelusuri satu-satu: 

1) menggandakan GNU/Linux? = boleh, tidak melanggar 

2) memperjualbelikan GNU/Linux? = boleh, tidak melanggar 

3) mempergunakan GNU/Linux untuk tujuan apa saja = boleh, tidak melanggar 

4) mengubah kode GNU/Linux = boleh, tidak melanggar 

5) membaca kode GNU/Linux = boleh, tidak melanggar 
Ade Malsasa Akbar, [09.05.18 19:46] 

Jawabannya adalah karena GNU/Linux menunaikan seluruh hak penggunanya. 

Ade Malsasa Akbar, [09.05.18 19:46] 

Itu jawabannya. 

Ade Malsasa Akbar, [09.05.18 19:47] 

[In reply to Mas DJ] 

Ini tidak benar. Di dalam lisensi GNU/Linux ada sejumlah larangan khusus. Yang benar kita 
katakan karena lisensi GNU/Linux menunaikan hak sosial penggunanya. 

Ade Malsasa Akbar, [09.05.18 19:47] 

Itulah yang tidak ditunaikan oleh Windows, dan karena itu jugalah manusia selalu melanggar lisensi 
Windows (tapi tidak lisensi GNU/Linux). 

Ade Malsasa Akbar, [09.05.18 19:47] 

Peserta semua paham? 

Mas DJ, [09.05.18 19:48] 

[In reply to Ade Malsasa Akbar] 

Apa contoh larangan di GNU/Linux, kang? 


Ade Malsasa Akbar, [09.05.18 19:48] 





[In reply to Mas DJ] 

Contohnya tidak boleh menjadikan GNU/Linux proprietary. Itu larangan utamanya. 

Khoirul Roziqin, [09.05.18 19:48] 
oh begitu. 

Mas DJ, [09.05.18 19:49] 

[In reply to Ade Malsasa Akbar] 

H oh iya ya ... 


Ade Malsasa Akbar, [09.05.18 19:49] 

Buktinya? Anda gak pernah melihat ada kernel Linux proprietary, tidak ada distro GNU/Linux 
proprietary. Karena mem-proprietary-kan (mematikan hak sosial pengguna) dilarang oleh 
lisensinya. 

Ade Malsasa Akbar, [09.05.18 19:49] 

Yang tidak dibolehkan ini apabila dipublikasikan. Namun apabila GNU/Linux itu Anda pakai 
sendiri (internal), Anda tidak diwajibkan memublikasikan source code-nya. 

Ade Malsasa Akbar, [09.05.18 19:49] 

Enak, toh? 

Ade Malsasa Akbar, [09.05.18 19:50] 

Ya itulah kalau hak Anda ditunaikan. Enak. 

Ade Malsasa Akbar, [09.05.18 19:50] 

[Forwarded from Ade Malsasa Akbar] 


Mengapa GNU/Linux 

Karena GNU/Linux menunaikan seluruh hak pengguna, 
Windows tidak sama sekali. 

Pengguna tidak akan dijebak dalam pelanggaran 

lisensi/hukum, beda dengan Windows yang menjebak & 
memaksa Anda. 

GNU/Linux memberi wewenang penuh kepada pengguna, 

Windows memberi wewenang penuh kepada pengembang 
untuk berbuat apa saja terhadap komputer Anda. 

Windows menuduh Anda “pembajak”, GNU/Linux tidak sama 
sekali. 

Windows adalah malware, telah terbukti. 

t 

4 


HALAMAN 4 

Ade Malsasa Akbar, [09.05.18 19:50] 
Kembali ke materi: 


Ade Malsasa Akbar, [09.05.18 19:50] 

Nomor 3: GNU/Linux memberi wewenang 100% kepada pengguna; sementara Windows memberi 
wewenang 100% kepada pengembang atas komputer pengguna. 

Ade Malsasa Akbar, [09.05.18 19:51] 

Orang yang akalnya sehat mudah menilai kalau di situ GNU/Linux adil, dan Windows tidak adil. 



Ade Malsasa Akbar, [09.05.18 19:52] 

Tidak ada satu pun pengembang distro yang memenjarakan, merazia, menggeledah, 
memperkarakan penggunanya ke pengadilan sebab penggandaan software. 


Ade Malsasa Akbar, [09.05.18 19:52] 

Sementara Microsoft mengusahakan semua cara untuk melakukan ketidakadilan itu kepada 
pengguna. 

Ade Malsasa Akbar, [09.05.18 19:52] 

Anda tahu razia laptop di bandara, bukan? 

Ade Malsasa Akbar, [09.05.18 19:52] 

Anda pernah tahu kasus orang diperkarakan di pengadilan sebab meng-copy software, bukan? 

Ade Malsasa Akbar, [09.05.18 19:52] 

Anda pernah tahu razia warnet, bukan? 

Ade Malsasa Akbar, [09.05.18 19:53] 

Yang seperti itu di Indonesia ini bersumber dari proprietary software dan tidak ada sama sekali dari 
free software. Sumber masalahnya adalah proprietary itu. 

Ade Malsasa Akbar, [09.05.18 19:54] 

Baik. 

Ade Malsasa Akbar, [09.05.18 19:54] 

Stop di sini. 

Ade Malsasa Akbar, [09.05.18 19:54] 

Peserta merasa cukup dengan penjelasan halaman 4? 

Khoirul Roziqin, [09.05.18 19:56] 
saya cukup mas, bisa dimengerti. 

Ade Malsasa Akbar, [09.05.18 19:56] 

Baik, ayo lanjut ke halaman terakhir: 

Ade Malsasa Akbar, [09.05.18 19:56] 

Bukalah halaman 5: 

Ade Malsasa Akbar, [09.05.18 19:56] 

HALAMAN 5: 

Ade Malsasa Akbar, [09.05.18 19:56] 




Cara Menyebar GNU/Linux 

• Kemahiran GNU/Linux + kemampuan sosial 
dibutuhkan, jangan dipisah 

• Pendampingan dibutuhkan (berbayar = OK!) 

• Jelaskan presentasi ini kepada mereka 

• GNU/Linux adalah solusi atas Windows 


^ 5 


HALAMAN 5 

Ade Malsasa Akbar, [09.05.18 19:56] 

Bagaimana cara menyebar GNU/Linux ke orang lain? 

Ade Malsasa Akbar, [09.05.18 19:57] 

Anda butuh kemahiran mengoperasikan GNU/Linux itu sendiri + kemampuan bersosial yang baik. 
Dua-duanya harus ada pada Anda. 

Ade Malsasa Akbar, [09.05.18 19:57] 

Juga, setiap migrasi membutuhkan pendampingan, bisa jadi minimal 1 tahun, pokoknya sampai 
yang migrasi itu lancar tanpa masalah mengoperasikan GNU/Linux. 

Ade Malsasa Akbar, [09.05.18 19:58] 

Saya pribadi menawarkan pendampingan itu lewat Telegram ini. Silakan PM bila Anda tertarik. 
Anda juga bisa melakukan hal yang sama. 

Ade Malsasa Akbar, [09.05.18 19:58] 

Bukalah NOTES 5: 

Ade Malsasa Akbar, [09.05.18 19:58] 

NOTES 5: 

Ade Malsasa Akbar, [09.05.18 19:58] 

Tidak sama antara GNU/Linux dan Windows, GNU/Linux lebih baik 
dan lebih layak bagi masyarakat; ini bukan soal pilihan/selera 

Penyebaran GNU/Linux adalah perguruan 

Penyebaran GNU/Linux butuh komunikasi yang baik + koordinasi 
(kerja sama) banyak pihak 

Harus ada pembimbing (guru), harus ada pendampingan bagi 
orang yang bermigrasi 

Harus ada orang yang menginstalkan GNU/Linux ke komputer 
pengguna 

Jangan menyuruh orang menginstal sendiri GNU/Linux karena 
pengguna Windows sekalipun tidak menginstal sendiri Windows 
mereka, melainkan diinstalkan oleh orang lain t 

Harus ada pengorbanan 


NOTES5 



Ade Malsasa Akbar, [09.05.18 19:58] 

Maka kesimpulan akhir dari kursus ini ialah bahwa tidak sama antara GNU/Linux dan Windows, 
GNU/Linux lebih baik. 

Ade Malsasa Akbar, [09.05.18 19:59] 

Penyebaran GNU/Linux adalah dengan mengajari, mengajari, mengajari orang lain. Dan ini 
kebaikan. 


Ade Malsasa Akbar, [09.05.18 19:59] 

Migrasi GNU/Linux yang Anda dukung itu butuh pembimbing untuk setiap kepala yang bermigrasi. 
Harus ada gurunya. 

Ade Malsasa Akbar, [09.05.18 19:59] 

Dan harus ada pengorbanan. Catat itu. 

Ade Malsasa Akbar, [09.05.18 20:00] 

Yak, dengan demikian seluruh materi G032 selesai. Walhamdulillah. 

Ade Malsasa Akbar, [09.05.18 20:00] 

Sampai di sini, para peserta punya pertanyaan? 

Sarimie, [09.05.18 20:01] 
saya pak. 

Sarimie, [09.05.18 20:02] 

saya 3 minggu yg lalu memasang 2 distro linuk ke 2 laptop saya 
Sarimie, [09.05.18 20:02] 

saya babat habis windowsnya •©• tanpa pendamping sama skali 

Ade Malsasa Akbar, [09.05.18 20:02] 

[In reply to Sarimie] 

GNU/Linux. Tidak "Linux" saja. 

Ade Malsasa Akbar, [09.05.18 20:03] 

[In reply to Sarimie] 

Ya, ini usaha yang sangat baik. Saya menghargainya. 

Mas DJ, [09.05.18 20:03] 

Curhat kang. 

Kami di dunia kerja masih terkendala migrasi full karena dalam pekerjaan kami, ada aplikasi yg 
hanya bisa dijalankan lewat Windows. Akhirnya masih dualboot. © 


Ade Malsasa Akbar, [09.05.18 20:03] 

[In reply to Mas DJ] 

Tentu saja! Saya bisa memahami masalah yang Anda alami. 

Khoirul Roziqin, [09.05.18 20:03] 

Saya belajar otodidak untuk pengoperasian sehari-hari layaknya menggunakan windows (seperti 
materi dasar yang mas @Malsasa ajarkan di kursus berbayar). Apakah ini cukup untuk mengajari 
orang yang migrasi? 




Ade Malsasa Akbar, [09.05.18 20:04] 

[In reply to Mas DJ] 

Ini satu lagi contoh kezaliman proprietary software. Anda dipaksa untuk membeli Windows hanya 
untuk menjalankannya. Bila Anda terpaksa, ya sudahlah tetap bekerja seperti itu, tapi nanti kalau 
ada alternatif yang adil, beralihlah, Kang Dwi. 

Ade Malsasa Akbar, [09.05.18 20:04] 

[In reply to Khoirul Roziqin] 

Iya, cukup, untuk pengetahuan yang sudah Anda kuasai saja. 

Ade Malsasa Akbar, [09.05.18 20:04] 

Bila Anda mengembangkannya, lebih mahir lebih mahir lebih mahir lagi, maka bagus, ajarkan yang 
Anda mahiri itu. 

Ade Malsasa Akbar, [09.05.18 20:05] 

Sudah semuanya? 

Ade Malsasa Akbar, [09.05.18 20:05] 

Baik, sebelum saya akhiri, saya sekali lagi meminta tolong: 

Ade Malsasa Akbar, [09.05.18 20:07] 

@kroziqin @Mas_DJ @sarimisidua Sapoy @As3mbus Yook @Rianti06 @AdamListi Juhasdi 
@kristian_awe Nabil Leni @yumtaufik @idnux para peserta semuanya, tolong bantu saya sebarkan 
info bahwa saya membuka bimbingan online GNU/Linux tingkat dasar (mulai nol sampai bisa) di 
alamat ini https://kursusteknoplasma.wordpress.com/2018/04/30/mei-2018-cara-pendaftaran- 
kursus-online-teknoplasma. Dengan ini saya mau membantu orang-orang yang butuh pembimbing 
yang kesulitan mencari bimbingan. Terima kasih! 


Ade Malsasa Akbar, [09.05.18 20:07] 

Semua detail seperti daftar materinya, biaya, ebook silabusnya, ada di link itu. 

Ade Malsasa Akbar, [09.05.18 20:08] 

Dan bagi Anda yang baru pertama kursus, Anda bisa ikuti info-info kursus berikutnya di Telegram 
Teknoplasma https://t.me/joinchat/AAAAAERAHjOdlxoG GlOUw . 

Sarimie, [09.05.18 20:12] 

baik pak. sya share d beranda fb saya 

Ade Malsasa Akbar, [09.05.18 20:12] 

[In reply to Yook] 

Tentu, saya sangat senang kalau peserta itu me-request materi kursus berikutnya. 

Ade Malsasa Akbar, [09.05.18 20:12] 

Saya suka peserta yang rajin belajar dan aktif. 

Ade Malsasa Akbar, [09.05.18 20:13] 

Baik, sudah semuanya? 

Khoirul Roziqin, [09.05.18 20:13] 
saya cukup mas. 


Ade Malsasa Akbar, [09.05.18 20:13] 





Baik. 


Yook, [09.05.18 20:13] 

[In reply to Ade Malsasa Akbar] 

waduh ketinggalan oke Pak @Malsasa langsung ke tkp Jk 

Ade Malsasa Akbar, [09.05.18 20:13] 

Dengan demikian selesailah kursus G032. Walhamdulillah. 


Ade Malsasa Akbar, [09.05.18 20:14] 

Saya lisensikan seluruh kursus ini sebagai CC BY-SA 3.0 https://creativecommons.org/licenses/by- 
sa/3.0/. 


Ade Malsasa Akbar, [09.05.18 20:14] 

Saya mohon maaf atas segala kesalahan, kekurangan, kelambatan saya. 

Ade Malsasa Akbar, [09.05.18 20:14] 

Walhamdulillahi rabbil 'alamin. 

Ade Malsasa Akbar, [09.05.18 20:14] 

Wassalamu'alaykum warahmatullahi wabarakatuh. 

Sarimie, [09.05.18 20:14] 

trima kasih pak .sehat selalu . god bless u 

Ade Malsasa Akbar, [09.05.18 20:14] 

[In reply to Sarimie] 

Aamiin, semoga doa ini kembali kepada yang memanjatkannya. 

Khoirul Roziqin, [09.05.18 20:15] 
wa'alaikumussalam warohmatullohi wabarokatuh 

Ade Malsasa Akbar, [09.05.18 20:15] 

Ada satu hal yang saya lupakan: 

Ade Malsasa Akbar, [09.05.18 20:16] 

Kemarin di G031 saya memberi PR dan sudah ada peserta yang kirim PR-nya: 

Mas DJ, [09.05.18 20:16] 

Wa alaykumussalam warohmatullahi wabarokatuh.. 

Terima kasih banyak ilmunya kang, semoga berkah.. 

Ade Malsasa Akbar, [09.05.18 20:16] 

Peserta yang terpilih itu adalah Rikfi Fajriansyah. 

Ade Malsasa Akbar, [09.05.18 20:16] 

Jawaban beliau adalah ini: 

Jawaban saya : Usaha-usaha yang sudah saya lakukan untuk menyebar Libreoffice adalah 
menginstall Libreoffice di laptop teman saya agar bisa mengedit tugas kampus yang dikirim dari 
saya, menyebarkan file transkip dan silabus kursus G di blog teman saya. 





Ade Malsasa Akbar, [09.05.18 20:16] 
Alhamdulillah. 

Ade Malsasa Akbar, [09.05.18 20:17] 

Peserta yang masih hadir di sini mau saya beri PR? 

Ade Malsasa Akbar, [09.05.18 20:17] 

Besok di G033 saya umumkan jawaban terbaik. 

Mas DJ, [09.05.18 20:17] 

[In reply to Ade Malsasa Akbar] 

Silahkan.. 


Ade Malsasa Akbar, [09.05.18 20:17] 

Baiklah. 

Ade Malsasa Akbar, [09.05.18 20:18] 

PR KURSUS G032: 

Pertanyaan: apa saja usaha yang Anda lakukan untuk menyebar GNU/Linux? 

Jawaban dikirim ke: teknoloid@gmail.com 

Batas waktu: sampai G033 diumumkan 

Ade Malsasa Akbar, [09.05.18 20:18] 

Baik. Sekarang G032 sudah selesai. 


Ade Malsasa Akbar, [09.05.18 20:19] 

Para peserta bisa meninggalkan grup G032 ini karena sudah tidak dipakai. Kursus berikutnya akan 
diadakan di grup baru. 

Dhio Fathi R, [09.05.18 20:21] 

[In reply to Ade Malsasa Akbar] 

Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh 

Alhamdulillah selesai kursusnya... terbilang pendek ya dilihat dari silabusnya, tapi tetep aja 
penjelasannya panjang, Keren dah 

Dhio Fathi R, [09.05.18 20:21] 

Terimakasih pak Malsasa, semoga ilmu yang diberikan bermanfaat 




